Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Sarang Burung Walet 
Persepketif Ekonomi Islam 


Hepy Kusuma Astuti 
Institut Agama Islam Sunan Giri INSURI) Ponorogo 
Abstrak 


Sarang burung walet memiliki peluang bisnis yang sangat besar, terutama di daerah-daerah yang 
banyak terdapat burung walet. Usaha sarang burung walet sangat menjanjikan, namun beberapa 
kendala dan tantangan harus dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
peluang usaha sarang burung walet dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di desa Kampung 
Baru ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan jenis penelitian studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data 
primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Kampung Baru memiliki potensi 
untuk melakukan usaha sarang burung walet dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa 
Kampung Baru Katingan Kuala. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan 
pengusaha sarang burung walet yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan sebelumnya 
ketika belum membangun gedung walet. Peningkatan pendapatan usaha sarang burung walet 
tersebut dapat dilihat dari bertambahnya gedung walet yang dimiliki pengusaha sarang burung 
walet, dan meningkatnya tingkat pendidikan, serta meningkatnya tingkat kesejahteraan 
masyarakat Desa Kampung Baru melalui sedekah, infak atau sumbangan. Perspektif ekonomi 
Islam terhadap usaha sarang burung walet adalah tidak ada praktik-praktik yang melanggar syariat 
yang dilakukan oleh pengusaha sarang burung walet. Upaya yang dilakukan pengusaha walet 
untuk meningkatkan pendapatan masyarakat merupakan upaya yang wajar yang dilakukan dengan 
niat dan usaha yang baik sehingga sejalan dengan syariat Islam. 


Kata Kunci: Bisnis, Pendapatan, Sarang Burung Walet, Ekonomi Islam 


Pendahuluan 


Indonesia adalah negara yang wilayahnya dilalui oleh jalur, gunung, dan dataran tinggi. Kekayaan 
dan keindahan alam Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi, jika dikembangkan dengan potensi 
yang maksimal dan benar, keuntungannya dapat mendukung pembangunan dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Berbagai macam flora dan fauna tumbuh di Indonesia, burung walet 
merupakan salah satu potensi sumber daya keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia, sarang 
burung walet memiliki banyak manfaat, baik manfaat ekonomi maupun manfaat ekologi. 
Keuntungan dari segi ekologi, burung walet dapat menjadi predator biologis beberapa serangga 
hama tanaman. Keuntungan dari segi ekonomi, sarang burung walet memiliki nilai ekonomi yang 
tinggi karena walet merupakan burung tropis yang hanya ditemukan di daerah terbatas di Asia. 
Namun demikian, konsumen sarang burung walet berasal dari seluruh dunia (Forests, 2022). 


Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki satu jenis burung 
yang unik, yaitu burung walet (Collocalia Vestita). Salah satu ciri khas burung walet adalah 
reproduksinya, yaitu membangun sarang hanya dengan air liur. Burung walet kini tidak hanya 


ditemukan di gua-gua karena potensinya yang besar dan bernilai ekonomis tinggi, dan banyak 
masyarakat Indonesia yang membuat bangunan untuk mengembangkan penangkaran burung yang 
memiliki air liur yang mahal ini (Effendy, 2015). Sarang burung walet yang dikenal dengan nama 
Edible Bird Nest, merupakan salah satu produk peternakan yang memiliki peluang pasar yang 
sangat baik dan bernilai ekonomi tinggi, terutama di pasar ekspor. 


Sarang burung walet dikenal baik untuk kesehatan karena mengandung glikoprotein yang 
ada di dalam sarang burung walet yang sangat cocok untuk perkembangan tubuh manusia. 
Departemen Kesehatan Republik Indonesia juga meneliti dan menemukan bahwa kandungan 
sarang burung walet sebagian besar terdiri dari protein, karbohidrat, dan lemak. Sarang burung 
walet juga mengandung sekitar &59,84o hingga 65,890 protein dari glikoprotein. Glikoprotein 
merupakan penyusun terbesar, dengan kandungan air, lemak, dan karbohidrat hingga 5090. Salah 
satu manfaat sarang burung walet di bidang kesehatan adalah mempercepat proses penyembuhan 
luka, sebagai hepatoprotektor dan antioksidan. Dibalik khasiatnya yang baik untuk kesehatan, 
sarang burung walet juga mengandung Epidermal Growth Factor (EGF) untuk produksi kolagen 
alami. Kandungan tersebut akan membantu menjaga kecantikan kulit dan khasiat lainnya, antara 
lain, Peremajaan kulit membuat kulit tampak lebih halus, bercahaya, dan awet muda (Wahyu, 
2021). 


Manfaat yang begitu besar dari sarang burung walet inilah yang menyebabkan sarang 
burung walet memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara 
penghasil sarang burung walet terbesar di dunia. Kementerian Pertanian (Kementan) melalui 
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) berkomitmen untuk 
meningkatkan ekspor sarang burung walet. Peningkatan ekspor ini juga sejalan dengan Gerakan 
Tiga Kali Ekspor (GRATIEKS). Direktur PKH Nasrullah mengatakan Indonesia masih menjadi 
produsen sarang burung walet terbesar di dunia, dengan pangsa pasar sekitar 7090. 


Pada tiga tahun terakhir, Indonesia mengalami keberhasilan hingga ribuan ton. Volume 
ekspor yang diperoleh pada tahun 2019 mencapai 1.258 ton dengan nilai Rp 5,48 triliun. Volume 
ekspor meningkat menjadi 1.312 ton pada tahun 2020 atau setara dengan Rp 8,16 triliun, dan pada 
tahun 2021 volume ekspor akan meningkat menjadi 1.505 ton atau senilai Rp 7,81 triliun. Jika 
dilihat dari nilainya, ekspor sarang burung walet turun 4,2790 dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya yang mencapai US$540 juta. Sementara itu, volume ekspor sarang burung walet 
Indonesia meningkat 14,790 per tahun. Melihat tren tersebut, nilai ekspor sarang burung walet 
Indonesia mengalami fluktuasi dalam sepuluh tahun terakhir. Ekspor sarang burung walet 
mencapai rekor tertinggi sebesar US$540,37 juta pada tahun 2020. Indonesia sejauh ini telah 
mengekspor sarang burung walet ke 14 negara. Sepanjang tahun 2020, Indonesia telah mengekspor 
ke Hong Kong, Cina, Singapura, Vietnam, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, 
Thailand, Malaysia, Australia, Kanada, Spanyol, dan Prancis (Nurhaliza, 2021). 


Bisnis sarang burung walet memiliki peluang bisnis yang sangat besar, terutama di daerah 
yang banyak terdapat burung walet, dan bisnis sarang burung walet sedang naik daun. Namun, 
beberapa kendala dan tantangan harus dihadapi. Para peternak tidak hanya harus memiliki modal 
yang cukup besar yang mencapai ratusan juta rupiah tetapi juga harus mengelola kandang walet 
dengan baik agar walet tetap berada di dalam rumah walet, namun jika sudah berhasil menjalankan 
bisnis ini, pengusaha hanya tinggal memanen dan merawat rumah walet tersebut dan mendapatkan 
penghasilan hingga milyaran rupiah. Dari hasil wawancara saya dengan salah satu pengusaha 


sarang walet, harga sarang walet bisa mencapai Rp 9-13 juta/kg, tergantung dari kualitas dan 
posisinya. Dengan produksi 1-4 kg sarang walet setiap kali panen. 


Direktur Jenderal PKH, Nasrullah, mengatakan bahwa untuk meningkatkan ekspor sarang 
burung walet harus dilakukan beberapa strategi dan inisiatif, yaitu dengan membangun rumah 
walet di daerah pesisir pantai dan daerah-daerah yang mendukung kehidupan burung walet. Usaha 
sarang burung walet Kampung Baru mengalami perkembangan yang cukup baik sejak tahun 2017 
hingga 2021, dan pendapatannya tumbuh cukup besar, terbukti dengan semakin banyaknya rumah 
walet yang dimiliki oleh pengusaha walet di Kampung Baru Katingan Kuala. 


Di masa pandemi Covid-19 ini, permintaan sarang walet di dunia masih sangat tinggi, 
sehingga harganya pun masih relatif tinggi. Tercatat dari data Indonesian Maps of Agricultural 
Commodities Export IMACE) Badan Karantina Pertanian sejak 1 Januari hingga 20 Mei 2021, 
ekspor sarang burung walet Indonesia ke Amerika Serikat mencapai volume 13.505,40 kilogram 
(kg) atau nomor 4 berdasarkan negara tujuan. Pertama adalah Hong Kong (349.469,46 kg), kedua 
China (99.581,54 kg), dan ketiga Vietnam (17.469,18 kg) (Nurhaliza, 2021). Hal ini membuat 
peluang bisnis terbuka sangat lebar bagi siapa saja yang ingin membangun bisnis ini dengan 
penghasilan yang lumayan namun membutuhkan modal yang relatif tinggi. 


Sebagian besar masyarakat Desa Kampung Baru bekerja sebagai buruh dan pengusaha 
SBW, sehingga masyarakat Desa Kampung Baru mendukung adanya budidaya sarang burung 
walet ini karena dampak dari usaha ini bagi masyarakat cukup signifikan, antara lain, dapat 
meningkatkan perekonomian masyarakat, menambah lapangan pekerjaan, mengurangi angka 
pengangguran, bahkan dapat meningkatkan penerima zakat, infak, dan sedekah di Desa Kampung 
Baru. Usaha sarang burung walet ini juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat miskin atau 
berpenghasilan rendah. Melalui usaha ini, masyarakat Desa Kampung Baru dapat meningkatkan 
pendapatan dan diharapkan dapat merangsang pasar luar negeri. 


setiap pengusaha sarang burung walet dalam satu tahun selalu mengalami peningkatan 
pendapatan. Hal ini dikarenakan permintaan akan sarang burung walet yang sangat tinggi. Sebagai 
contoh, seperti yang terlihat pada grafik di atas, pada tahun 2017, rata-rata pengusaha Sarang 
Burung Walet hanya memperoleh sekitar Rp3.500.000,00. Kemudian pada tahun 2018, mengalami 
kenaikan menjadi Rp 12.000.000,00 di tahun berikutnya yaitu 2019 naik lagi menjadi Rp 
22.000.000,00. Terakhir pada tahun 2020 rata-rata pendapatan pengusaha sarang burung walet 
meningkat menjadi Rp 37.000.000,00. Hal ini membuktikan bahwa pendapatan usaha sarang 
burung walet di Desa Kampung Baru mengalami peningkatan. Oleh karena itu, tetap berjalan 
secara berkesinambungan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. 


Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah If & Sohrah (2022) yang 
berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Sarang Burung Walet Bagi Penangkar." Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa zakat sarang burung walet di Desa Kota, Kecamatan Baras, dan 
Kecamatan Pasang sudah cukup besar meskipun masih jauh dari norma-norma Islam. Pengusaha 
sarang burung walet membayarkan zakatnya dengan cara dan aturan yang beragam. Zakat sarang 
burung walet bisa disamakan dengan zakat pertanian. Dalam hal pertanian, usaha sarang burung 
walet mengharapkan hasil yang bersifat musiman dan menunggu. Di mana zakatnya? Saya 
mengeluarkan zakat sebesar 5 persen karena untuk memulai usaha sarang burung walet 
menghabiskan uang. 


Monika (2022) yang berjudul "Analisis Kesesuaian Bisnis Syariah Pada Usaha Sarang 
Burung Walet Desa Tulung selapan Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir". Hasil penelitian 
menjelaskan bahwa banyak pelaku usaha sarang burung walet yang tidak menerapkan tahapan- 
tahapan kajian kesesuaian bisnis syariah dalam usahanya. Para pebisnis hanya memikirkan 
keuntungan besar dengan mengeluarkan modal yang besar dengan harapan mendapatkan 
keuntungan yang besar pula karena tergiur dengan harga sarang burung walet yang mahal tanpa 
adanya pengetahuan dalam mendirikan usahanya. Dalam Islam sendiri, bahwa rezeki itu sudah 
diatur oleh Allah SWT. 


Afandy dkk., (2021) yang berjudul "Budidaya Sarang Burung Walet Untuk Peningkatan 
Ekonomi Masyarakat Desa Kalori Kecamatan Poso Pesisir Utara." Karena tingginya permintaan 
sarang burung walet, maka terbuka peluang untuk melakukan budidaya sarang burung walet. 
Penduduk Desa Kalori Kecamatan Poso Pesisir Utara kini memiliki sumber pendapatan tambahan 
yang menguntungkan. Metode analisis deskriptif kuantitatif dan analisis tabulasi digunakan dalam 
penelitian jenis ini, yang menghasilkan tabel-tabel dan interpretasi jawaban responden. 
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat hubungan yang cukup kuat antara ekonomi masyarakat 
dengan budidaya sarang burung walet. Hasil ini juga menunjukkan bahwa ada beberapa faktor 
yang mempengaruhi budidaya sarang burung walet. Masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi 
dari budidaya sarang burung walet. Budidaya sarang burung walet memberikan dampak yang 
alami bagi perekonomian masyarakat. Dengan demikian, usaha sarang burung walet membantu 
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 


Kha dkk., (2021) yang berjudul "Manfaat Sosial Ekonomi Budidaya Sarang Burung Walet 
Bagi Masyarakat". Menurut hasil penelitian tersebut, budidaya sarang burung walet memiliki 
potensi yang luar biasa karena merupakan jenis usaha baru yang berpotensi mendatangkan 
keuntungan yang cukup besar. Namun, ada juga budidaya sarang burung walet yang berkembang 
pesat karena pemilik gedung melakukan perawatan sehingga bisa menghasilkan jumlah yang 
besar. Sarang burung walet menjadi tempat tinggal. Keuntungan sosial dan ekonomi budidaya 
sarang burung walet di Desa Benanjing II, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara. 
Pemilik bangunan Sarang Burung Walet membantu Masyarakat dengan membangun lorong- 
lorong, merenovasi gereja, dan melakukannya di lokasi lain yaitu di lokasi bangunan sekolah TK. 


Shelly dkk., (2021) "Analisis Usaha Budidaya Burung Walet di Kecamatan Bontang Utara, 
Kota Bontang, Kalimantan Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari secara total 
biaya peningkatan, penerimaan, keuntungan, dan efisiensi terkait budidaya burung walet. Variabel 
yang diamati adalah total biaya, penerimaan, keuntungan, dan efisiensi usaha (BEP, BCR, dan 
RCR). Ukuran rumah walet yang dianalisis seluas 31,5 m2 dalam satu kali panen (dua bulan). 
Berdasarkan hasil penelitian, petani walet di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dan 
Kalimantan Timur mengeluarkan biaya rata-rata sebesar Rp 34.868.766,- untuk pabrik pertama 
yang memiliki luas bangunan 31,5 m2. Usaha ini dinilai menguntungkan dan layak untuk 
dilanjutkan atau dilanjutkan. Berdasarkan BEP, RCR, dan BCR. Petani yang ingin memulai usaha 
peternakan burung walet sebaiknya memfokuskan diri pada peternakan dan membangun bangunan 
yang jauh dari pemukiman, sesuai dengan hasil temuan survei ini. Relevansi penelitian saat ini 
dengan penelitian terdahulu merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu dengan 
membedakan objek penelitian. 


Metode 


Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Menurut Straus dan 
Corbin, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan pengetahuan yang tidak 
dapat diperoleh melalui statistik atau cara-cara kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif 
pada umumnya digunakan untuk mempelajari kehidupan manusia, sejarah, tingkah laku, fungsi 
organisasi, aktivitas sosial, dan Jain sebagainya. (Sujerweni, 2015). . Pendekatan selanjutnya yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus (case study) merupakan 
salah satu metode penelitian kualitatif yang memiliki tujuan untuk mendalami sesuatu kasus 
tertentu dengan cara lebih mendalam serta mendetail dengan menggunakan berbagai jenis sumber 
informasi. Menurut Awaliyah dkk (2022) studi kasus memusatkan diri secara intensif pada satu 
objek tertentu dan mempelajarinya sebagai studi kasus. Sumber data yang digunakan yaitu data 
primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dalam penulisan kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan 
data berlangsung dan setelah pengumpulan data selesai dalam periode waktu tertentu. Untuk 
menganalisis data di lapangan, penelitian ini menggunakan metode interaktif yang dikemukakan 
oleh Miles, Huberman, dan Saldana (Miles dan Huberman, 2014). Penelitian kualitatif 
menggunakan rancangan reliabilitas untuk menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu 
akurat menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari sesuatu subjek. Dalam pengujian teknik, 
penelitian ini menggunakan metode Triangulasi (Sugiyono, 2010). Pada penelitian ini 
menggunakan teknik triangulasi. 


Penelitian ini berlokasi di Desa Kampung Baru Katingan Kuala, dengan studi kasus pada 
Usaha Sarang Burung Walet. Dalam penelitian ini, dilakukan survey lapangan dengan cara 
langsung untuk mencari informasi yang lebih akurat dengan keterbatasan data yang ada dimana 
jumlah tersebut tidak tercatat di desa maupun di kecamatan. 


Hasil dan Pembahasan 


Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa pendapatan setiap pengusaha bervariasi karena 
perbedaan usia, pendidikan, keterampilan, dll. Dari segi pengalaman, diketahui bahwa pengusaha 
yang sukses lebih banyak belajar dan lebih mengerti tentang cara mengoperasikan usaha sarang 
burung walet dengan baik dan benar, sehingga tidak hanya pengusaha sarang burung walet saja 
yang berhasil, hal ini juga berdampak signifikan terhadap pendapatan pengusaha sarang burung 
walet. Setiap individu. 


Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa informan 1 mengalami peningkatan dari 
hasil panen pertama, dan begitu seterusnya meningkat pada panen berikutnya. Total pendapatan 
yang diperoleh dari usaha sarang burung walet ini sebesar 82 juta. Yang mana mengalami 
peningkatan dari pendapatan sebelumnya yang hanya memperoleh sekitar Rp. 3.000.000,-/bulan. 
000,-/bulan yang dihasilkan dari pekerjaan sebagai penjual bahan bangunan. Dapat dilihat bahwa 
dengan adanya usaha sarang burung walet ini dapat meningkatkan pendapatan dari pendapatan 
sebelumnya, dan dari peningkatan pendapatan ini juga dapat memperbaiki rumah dan juga 
menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang perkuliahan (Hawi, 2021). 


Pada informan 2 juga mengalami peningkatan pada setiap kali panen, namun tidak 
sebanyak informan pertama. hal ini dikarenakan pengalaman dan waktu mendirikan bangunan 
sarang burung walet, yang mana hal itu semua sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan 
setiap pengusaha sarang burung walet tersebut. Sebelum ada usaha sarang burung walet 
pendapatan yang diperoleh hanya Rp. 1,500. 000,- dari hasil menjual barang kosmetik, yang mana 


pendapatan ini meningkat setelah mengelola usaha sarang burung walet yaitu menjadi 35 juta 
(Kesuma, 2021). 


Selanjutnya informan 3 sebelum mendirikan bangunan sarang burung walet ini bekerja 
sebagai pegawai negeri sipil dengan penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,-. 000,- dengan adanya 
usaha sarang burung walet ini dapat meningkatkan pendapatan hingga 70 juta. Hal ini tentu saja 
didukung oleh beberapa faktor yang membuat burung walet dapat berkembang biak dengan baik 
hingga menghasilkan sarang burung walet dengan kualitas yang baik pula. Dengan meningkatnya 
pendapatan disini maka dapat menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi lagi 
(Bakhriansyah, 2021). 


Informan 4 adalah seorang pedagang alat bangunan yang memiliki pendapatan sekitar Rp. 
000,-, kemudian setelah mendirikan dan mengelola usaha sarang burung walet pendapatannya 
meningkat hingga 32 juta (Yuseran, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya usaha 
sarang burung walet ini berdampak pada kehidupan dan pendapatan masyarakat sekitar. 


Pada informan 5 pendapatan yang diperoleh dari usaha sarang burung walet sekitar 14 juta 
yang mana pendapatan ini meningkat dari sebelumnya yang hanya Rp. 500.000 saja. yang 
diperoleh dari hasil bekerja sebagai taksi angkutan air (Minal, 2021). Dengan pendapatan yang 
semakin meningkat inilah yang membuat pengusaha sarang burung walet dapat menyekolahkan 
anaknya sampai jenjang yang lebih tinggi. 


Informan 6 adalah seorang penjual pakaian dengan pendapatan Rp. 700.000,- dilihat dari 
tabel di atas bahwa pendapatan yang diperoleh mencapai 7 juta. Hal ini menjelaskan bahwa usaha 
sarang burung walet ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga proses pembuatan 
gedung walet membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak sehingga hal ini dapat mengurangi 
pengangguran yang ada di desa baru yang terdiri dari 3996 tenaga kerja. 


Informan terakhir yaitu 7 orang pekerjaannya sebelum menjadi pengusaha sarang burung 
walet adalah nelayan dengan penghasilan sekitar Rp. 100.000,-. 000,- dengan bantuan pengusaha 
sarang burung walet lainnya dapat mendirikan gedung walet, setelah adanya usaha ini dapat 
meningkatkan pendapatan dan juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Efendi, 2021). Setiap 
pengusaha sarang burung walet memiliki pendapatan yang berbeda-beda yang disebabkan oleh 
beberapa faktor diantaranya adalah lokasi yang kurang strategis atau kurang ramai burung walet, 
lama mendirikan gedung walet dan juga karena suara pemanggil burung walet yang dihasilkan 
oleh CD kurang menarik. Namun dari semua informan di atas, semua informan mengalami 
peningkatan pendapatan meskipun masih ada diantara mereka yang lambat dalam peningkatan 
pendapatannya, hal tersebut akan semakin meningkat seiring dengan semakin lamanya waktu 
pendirian gedung walet, tergantung dari pengusaha sarang burung walet tersebut dalam mengelola 
gedung waletnya. 


Proyek Sarang Burung Walet terus berlanjut sebagai salah satu upaya Desa Baru Desa. 
Proyek ini dimulai dengan membangun gedung, namun tentu saja diawali dengan memastikan 
lahan yang cocok untuk budidaya burung walet, dan juga memanfaatkan teknologi yaitu membuat 
rumah burung walet berdering dengan menggunakan alat perekam dan pemancing suara burung 
walet dengan menggunakan CD, serta menggunakan penciuman burung walet agar bangunan 
terasa aman karena sudah ada koloni burung walet yang mendiami (Muhammad, 2020). Dalam 
pembuatan rumah burung walet ini masyarakat Desa Kampung Baru harus mengeluarkan dana # 
Rp. 100.000.000,- untuk membangun. Pengusaha sarang burung walet di Desa Kampung Baru 


melakukan pemanenan sebanyak empat kali dalam setahun. Sarang Burung Walet ini dapat 
dipanen setiap tiga bulan sekali dalam satu tahun. Sarang burung walet yang sudah dipanen harus 
disimpan di tempat yang kering agar sarang tidak berjamur, sehingga memiliki kualitas yang baik 
untuk dipasarkan. 


Produksi sarang burung walet di Desa Kampung Baru terus berkembang dan mengalami 
peningkatan dari tahun ke tahun, bahkan jumlah rumah walet dan penangkarnya pun meningkat. 
Terbukti dari hasil survey yang telah dilakukan bahwa rumah burung walet, pada tahun 2017 hanya 
terdapat & 50 rumah burung walet dan sekarang tahun 2022 meningkat menjadi & 150 rumah 
burung walet. 


Pembuatan Sarang Burung Walet ini juga merupakan salah satu sarana dan fasilitas bagi 
masyarakat Desa Desa Baru untuk lebih giat bekerja dan berusaha. Keberadaan usaha sarang 
burung walet ini mampu menyerap tenaga kerja. Hal ini membuktikan bahwa usaha ini mampu 
mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan bagi seluruh pelaku usaha di Desa 
Kampung Baru. Bahkan dampak dari peningkatan pendapatan pelaku usaha sarang burung walet 
ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sedekah, infak maupun bentuk sumbangan, 
hal ini terbukti dari penelitian Zaidan dan Agus (2021) yang menyatakan bahwa budidaya sarang 
burung walet memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian masyarakat, hal ini sangat 
berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Karena itu, budidaya sarang burung walet 
membantu dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Afandy et al., 2021). Ditambah 
lagi dengan meningkatnya tingkat pendidikan anak. hal ini terbukti dari banyaknya anak dari 
pengusaha sarang burung walet yang melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang perkuliahan, 
hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Aufa (2018) tentang Analisis 
Pendapatan Usaha Sarang Burung Walet di Desa Bangun Jaya Kecamatan Bangun Jaya Kabupaten 
Katingan Kalimantan Tengah, yang menyatakan bahwa usaha sarang burung walet ini memberikan 
dampak pada peningkatan pendapatan dan juga mendapat respon yang positif dari masyarakat 
sekitar. 


Indonesia merupakan salah satu primadona SBW, karena proses produksi SBW yang 
sebenarnya tidak dapat dilakukan di semua negara. Karena sarang burung walet sangat tergantung 
pada alam dan lingkungan, termasuk ketersediaan makanan alami (keseimbangan ekosistem), agar 
burung walet dapat bersarang di sarang burung walet maka perlu diciptakan habitat yang 
menyerupai habitat aslinya. Hal ini diperlukan untuk adaptasi lingkungan sarang burung walet 
yang sudah dibangun. Desa Baru merupakan salah satu daerah yang cocok untuk melakukan 
budidaya burung walet ini, karena iklim dan lingkungan yang mendukung untuk melakukan proses 
produksi sarang burung walet. 


Dari paparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum, baik dari segi bisnis 
dan pemasaran maupun peningkatan pendapatan masyarakat Desa Baru memiliki peluang yang 
sangat besar. Dan juga iklim dan lingkungan yang mendukung untuk melakukan usaha ini, bahkan 
sejalan dengan program pemerintah yaitu Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (GRATIEK) yang 
sangat berpengaruh dalam peningkatan pendapatan masyarakat Desa Baru. Ditambah lagi dengan 
dukungan pemerintah yang akan membuka akses pasar untuk produk Sarang Burung Walet 
Indonesia (SBW), khususnya melalui kesepakatan penambahan daftar perusahaan SBW Indonesia 
di Republik Rakyat China (RRC) dan peningkatan kapasitas ekspor oleh General Administration 
of Customs of China (GACC) (Nurhaliza, 2021). Melihat peluang serta permintaan akan sarang 
burung walet baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri, maka usaha sarang burung walet ini 


sangat berdampak pada peningkatan pendapatan. Meskipun masih ada kendala dalam melakukan 
usaha ini, seperti modal yang dibutuhkan cukup besar, dan juga penempatan bangunan yang 
strategis bahkan pengalaman dalam mengelola usaha ini agar dapat menarik perhatian burung 
walet sehingga mau bersarang. 


Islam mengatur segala aktivitas manusia, termasuk muammalah, dan membatasi apa yang 
boleh dan tidak boleh dilakukan. Perdagangan syariah mengharuskan transaksi yang dilakukan 
harus berlandaskan syariah. Semua peraturan perundang-undangan yang ada diterapkan dan 
diridhoi oleh Allah SWT untuk menghindarkan para pelaku usaha mendapatkan rezeki yang halal. 
berkah dan terwujudnya pemerataan kesejahteraan (Ariyadi, 2018). Dalam Islam memelihara 
burung untuk dibudidayakan sehingga dapat diambil sarangnya juga termasuk hal yang 
diperbolehkan. Sesuai dengan hadist riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik, ia berkata: 
"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah sosok yang paling mulia akhlaknya, aku 
mempunyai saudara yang bernama Abu 'Umair apabila beliau datang, maka beliau akan bertanya 
ya Abu Umai, apa kabar si Nughair (burung cubit). Abu Umai sungguh senang bermain 
dengannya" (HR Bukhari) (Jasri, 2016). 


Burung walet adalah burung pemakan serangga yang suka terbang dan meluncur di udara. 
Burung walet adalah kelompok burung dengan warna dada coklat tua hitam dan coklat muda, 
ukuran tubuh sedang atau kecil. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Munir pada tahun 2020 
mengenai sarang burung walet, bahwa ciri-ciri burung walet adalah adanya sepasang kelenjar 
saliva yang terletak di bawah lidah. Kelenjar ini berfungsi untuk memproduksi air liur burung 
walet untuk membuat sarang yang bergizi tinggi (Munir, 2020). 


Usaha pengusaha sarang burung walet Desa Kampung Baru untuk meningkatkan 
pendapatan masyarakat dilakukan dengan baik dan dilakukan dengan keimanan yang baik 
sehingga sesuai dengan ajaran Islam serta tidak melanggar syariat. Hal ini sesuai dengan firman 
Allah SWT dalam surat Al- An'am ayat 142 yang artinya: Dan di antara binatang ternak itu ada 
yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki 
yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. 
Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu (OS Al- An'am: 142). 


Burung walet termasuk kategori hewan yang halal untuk dikonsumsi. Karena burung walet 
tidak memiliki ciri-ciri hewan yang najis seperti berkuku tajam dan bertaring. Seperti sabda 
Rasulullah SAW, "Rasulullah melarang manusia memakan binatang buas yang bertaring dan 
bercakar tajam". (HR. Jamaah kecuali Imam Al-Bukhari dan At-Tirmidzi). Air liur burung walet 
yang digunakan sebagai sarang burung walet juga termasuk benda yang suci dan halal untuk 
dikonsumsi sesuai dengan hadits Rasulullah SAW. Sarang burung walet adalah tempat hidup dan 
berkembang biaknya burung walet. 


Pada penelitian ini tidak ditemukan adanya praktek yang menyalahi Syari'at Islam yang 
dilakukan oleh para pengusaha sarang burung walet. Tidak terlihat adanya Riba, Gharar dan 
Maisir yang dilakukan oleh para pengusaha sarang burung walet. Terbukti dari hasil wawancara 
yang telah dilakukan bahwa sarang burung walet ini akan dibeli oleh para pengepul (distributor 
sarang burung walet) dengan adil, tidak ada penambahan maupun pengurangan timbangan di 
dalamnya. Sehingga antara pembeli dan penjual merasa puas dan sama-sama mendapatkan 
keuntungan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 9 yang artinya: "Dan 
tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu". Dalam 
setiap perdagangan, Islam sangat menekankan pentingnya penegakan ukuran, takaran dan 


timbangan dengan cara yang adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan (Pangiuk, 2019). 
Tujuan dari proyek Sarang Burung Walet sendiri adalah untuk memelihara dan membudidayakan 
burung walet untuk diambil manfaatnya dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat 
melalui kegiatan produksi dan distribusi yang menggunakan sumber daya alam yang terbatas. 


Simpulan 


Dari hasil analisis data dan pembahasan penelitian, maka usaha sarang burung walet di Desa 
Kampung Baru Katingan Kuala berpengaruh dan positif terhadap peningkatan pendapatan 
masyarakat. Usaha yang dilakukan oleh para pengusaha sarang burung walet untuk meningkatkan 
pendapatan dilakukan dengan baik dan dilakukan dengan niat yang baik pula, sehingga sejalan 
dengan syariat Islam. 


Referensi 


Afandy, Zaidan, Moh Agus Nugroho, Iain Sultan, dan Amai Gorontalo. "Budidaya Sarang Burung 
Walet untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Kalora, Poso Pesisir Utara." 
JEKSYAH: Jurnal Ekonomi Syariah 1(2) (2021): 89-87. 


Ahmar, A., Nurlinda, N., & Muhani, M. (2016). Peranan sektor pariwisata dalam meningkatkan 
pendapatan asli daerah kota Palopo. Eguilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan 
Akuntansi, 21), 113-121. doi:10.35906/je001.v2i1.71 


Almizan, A. (2016). Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi 
Islam. Magdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 10), 63-82. Retrieved from 
http://dx.doi.org/10.15548/magdis.v 111.16 


Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. Sukabumi: CV Jejak (Jejak 
Publisher). 


Arief, S., & Susilo, A. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Model Bagi Hasil 
Pada Sektor Pertanian di Wilayah Karesidenan Madiun. Falah: Jurnal Ekonomi 
Syariah, 4(2), 202-213. doi:10.22219/jes.v4i2.10091 


Arief, S., Suandi Hamid, E., Syamsuri, S., Susilo, A., & In'ami, M. (2021). Factor Affecting 
Sharecropping System in East Java: an Islamic Prespective Analysis. Eguilibrium: Jurnal 
Ekonomi Syariah, X2), 397-424. doi:10.21043/eguilibrium.v912.12237 


Arief, S., Susilo, A., & Fajaruddin, A. (2022). The Influence of Religiosity and Transparency on 
Production Factors of Sharecrops and Sharecropping Contract in East Java. AL- 
MUZARA 'AH, 101), 19-32. doi:10.29244/jam.10.1.19-32 


Ariyadi, Ariyadi. "Bisnis Dalam Islam". Jurnal Hadratul Madaniyah 5, no. 1 (2018): 13-26. Bili 
Caesar, Bayu Nusantara. "Kelayakan Finansial Budidaya Sarang Burung Walet di 
Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau." Jurnal Agristan 2, no. 2 (2020). 


Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan ekonomi kreatif melalui Daur ulang sampah plastik (Studi 
kasus bank sampah kelurahan paju ponorogo). doi:10.31219/osf.io/6j7rv 


Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Model Industri Genteng Rumahan 
(Studi '” Kasus Desa  Wringin Anom, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo). 
doi:10.31219/osf.io/na3tp 


Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Pertenakan Sapi Perah (Studi Kasus 
Desa Pudak Kulon, Kec. Pudak, Kab Ponorogo). doi:10.31219/osf.io/wk4ag 


Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan wakaf produktif. 
doi:10.31219/osf.io/ztbpf 


Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen untuk Kesejahteraan 
Umat. doi:10.31219/osf.io/fcmve 


Astuti, H. K. (2022). Penanaman Nilai-Nilai Ibadah Di Madrasah Ibtidaiyah Dalam Membentuk 
Karakter Religius. MUMTAZ: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 1(2), 061-070. 


Astuti, H. K. (2022). Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Nilai-nilai 
Ibadah di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Polorejo Babadan Ponorogo. MA 'ALIM: Jurnal 
Pendidikan Islam, 32), 187-200. Retrieved from 
https://doi.org/10.21154/maalim.v312.4891 


Astuti, H. K. (2023). Pengembangan Pariwisata dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 
Lokal. doi:10.31219/osf.io/79jz8 


Badan Pembina Hukum Nasional. (1990). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 
1990 Tentang Kepariwisataan. Retrieved from Kemenkumham RI website: 
https://www.bphn.go.id/data/documents/90uu009.pdf 


Dwiputra, R. (2013). Preferensi Wisatawan Terhadap Sarana Wisata di Kawasan Wisata Alam 
Erupsi Merapi. Journal of Regional and City Planning, 244), 35. 
doi: 10.5614/jpwk.2013.24.1.3 


E. Wulandari, Raf Hapsari, Ka Aini, Ls Safitri dan Sf Krisnadi, "Pengaruh Ekstrak Sarang Burung 
Walet (Collocalia Fuciphaga Thunberg) terhadap Tingkat Stres Oksidatif dan Fungsi Hati," 
no. 1 (2021): 24-30. 


Hakim, R., & Susilo, A. (2020). Makna Dan Klasifikasi Amanah Our'ani Serta Relevansinya 
dengan Pengembangan Budaya Organisasi. AL OUDS : Jurnal Studi Alguran dan 
Hadis, 44), 119-144. doi:10.29240/alguds.v411.1400 


Huda, M., Haryadi, L., Susilo, A., Fajaruddin, A., & Indra, F. (2019). Conceptualizing Wagf Insan 
on i-HDI (Islamic Human Development Index) Through Management Magashid 
Syariah. Proceedings of the Proceedings of the Ist International Conference on Business, 
Law And Pedagogy, ICBLP 2019, 13-15 February 2019, Sidoarjo, Indonesia. 
doi:10.4108/eai.13-2-2019.2286206 


Ifal, Sohra. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Sarang Burung Walet Bagi Penangkar." El- 
Igtishady 4 (2022): 56-65. 


Iyana , Fawzy, Yayu. "Efektivitas Pupuk Kandang Walet Poc Terhadap Pertumbuhan dan Hasil 
Bawang Merah (Allium Ascalonicum L.)" 46 (2021): 198-210. 


Kementerian Pertanian Republik Indonesia . "Kementerian Pertanian: Ekspor Sarang Burung 
Walet Makin Diminati dan Nilainya Terus Meningkat." Pertanian . Go. Id . 


Kha, Febri Erik Yudi, Tonich Uda, Sri Rohhaetin, Rinto Alexandro, dan Dehen Erang. "Manfaat 

Sosial Ekonomi Budidaya Sarang Burung Walet Bagi Masyarakat." Jurnal Ilmu Ekonomi 

& Sosial 12, no. 2 (2021): 64-71. 
http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/ekosos. 


Latif, A., Haryadi, I., & Susilo, A. (2022, March). The Map of the Understanding Level of Cash 
Wagf for Jama'ah of Masjid in District of Ponorogo City. Journal of Finance and Islamic 
Banking, 4(2). Retrieved from https://doi.org/10.22515/jfib.v4i2.3022 


Mamn, Abdul. Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2009. 


Masrifah, A., Setyaningrum, H., Susilo, A., & Haryadi, I. (2021). Perancangan Sistem Pengelolaan 
Limbah Durian Layak Kompos di Agrowisata Kampung Durian Ponorogo. Engagement: 
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 50), 268-282. 
doi:10.29062/engagement.v311.285 


Miles, M.B., Huberman, A.M., Saldana, J. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode- metode 
. India: SAGE Publications, 2014. 


Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif (38th ed.). Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya. 


Muhammad, Andy. Budidaya Burung Walet Milenial . Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2020. 
Munir, Muhammad Alif. "Deteksi Peningkatan Jumlah Bakteri Terhadap Waktu 
Pemanenan Sarang Burung Walet." Fakultas Kedokteran (2020). 


Nugraha, A. L., Sunjoto, A. R., & Susilo, A. (2019). Signifikansi Penerapan Literasi Ekonomi 
Islam di Perguruan Tinggi: Kajian Teoritis. Islamic Economics Journal, 5(1), 147-162. 
doi:10.21111/iej.v511.3680 


Nugraha, A. L., Susilo, A., & Rochman, C. (2021). Peran Perguruan Tinggi Pesantren dalam 
Implementasi Literasi Ekonomi. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 2(2), 
162-173. doi:10.47700/jiefes.v212.3552 


Nuraini, Nuraini, dan Azhar Muttagin. "Korelasi Antara Implementasi Akad Mudharabah dan 
Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri." FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah 3, no. 1 
(2018): 25. 


Nurhaliza, Shifa. "Indonesia Jadi Eksportir Sarang Burung Walet Terbesar di Dunia." IDX 
Channel . Jakarta, 2021 . 


Phillipps, John Mackinnon dan Keren. "Panduan Lapangan untuk Burung-burung di Kalimantan, 
Jawa dan Bali". Oxford (2007). 


Pitrianti, Monika. "Analisis Kelayakan Bisnis Syariah pada Usaha Sarang Burung Walet di Desa 
Tulung Selapan Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir." UIN Raden Fatah Palembang (2022). 


Prabowo, Estu. "Pendampingan Petani dalam Upaya Peningkatan Produksi." Jurnal Penelitian 
Lemhannas RI 22, no. Juni (2015): 1-72. 


Purwana, A. E. (2014). Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam. Justicia Islamica, 114), 
21-42. doi:10.21154/justicia.v11i1.91 


Purwanto, Nurtanio Agus. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Mahasiswa 
PMW UNY." Jurnal UNY 22, no. 2 (2017): 184-206. 


Pusparini, M. D. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Magasid Asy- 
Syari'ah). Islamic Economics Journal, 11), 45-59. doi:10.21111/iej.v111.344 


Rico, JR Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Jakarta: PT. 
Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010. 


Ringa, M. B. (2019). Peran Pemerintah, Sektor Swasta Dan Modal Sosial Terhadap Pembangunan 
Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat di Kota Kupang Nusa Tenggara 
Timur. Bisman-Jurnal Bisnis & Manajemen, 3(2), 30-38. Retrieved from 
https://doi.org/10.32511/bisman.v212.56 


Roos Nana Sucihati, Usman, Rita Dwi Kantari. "Analisis Pendapatan dan Kelayakan Budidaya 
Sarang Burung Walet di Kecamatan Lunyuk." Jurnal Ekonomi dan Bisnis 8, no. 2 (2020): 
88-07. 


Rusyidi, B., & Muhammad Fedryansah, M. (2021, December). Pengembangan pariwisata berbasis 
masyarakat. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 1(3), 155-165. Retrieved from 
https://doi.org/10.24198/focus.v113.20490 


Setyaningrum, H., Rukminastiti Masrifah, A., Susilo, A., & Haryadi, I. (2021). Durian Rind Micro 
Composter Model: A Case of Kampung Durian, Ngrogung, Ponorogo, Indonesia. E3$ Web 
of Conferences, 226, 00021. doi:10.1051/e3sconf/202122600021 


Sheila, A. D. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam Menurut imam  al-ghazali. 
doi:10.31219/osf.io0/657jg 


Sheila, A. D. (2023). Eksternalitas Pedagang Kaki Lima: Analisis Kebijakan Relokasi Untuk 
Pembangunan Ekonomi Daerah. doi:10.31219/osf.io/n/aw3 


Sheila, A. D. (2023). Peran dan Fungsi Pemerintah Menurut Abu Ubaid. 
doi:10.31219/osf.io/gv9x6 


Shelly, Farid, Sri Susilowati. "Analisis Usaha Budidaya Ikan Bandeng di Kecamatan Bontang 
Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur." Dinamika Rekasawatwa 4, no. 2 (2021): 236- 
242. 


Soetopo, A. (2018). Mengenal Lebih Dekat: Wisata Alam Indonesia (Ist ed.). Jakarta: Pacu Minat 
Baca. 


Sri Wahyuni, Dede. "Kajian Sarang Burung Walet Sebagai Pangan Fungsional". Acta 
VETERINARIA Indonesiana 9, no. 3 (2021): 201-214. 


Sudiyanto, Totok. "Dampak Usaha Burung Walet Terhadap Perubahan Ekonomi Masyarakat 
Betung Banyuasin." Jurnal Media Wahana Ekonomika 15, no. 2 (January 26, 2019): 101. 


Sugiyono. Metode Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: 
Alfabeta, 2010. 


Suharyono. "Sikap dan Perilaku Wirausahawan." Jurnal Ekonomi Modernisasi 10, no. 1 (2017): 
38. 


Sukirno, Sadono. Pengantar Teori Mikroekonomi . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003. 
Sutrisno, Adi. Pengantar Sosial Ekonomi dan Budaya Wilayah Perbatasan. Malang: 
Iteligensia Media, 2020. 


Suryani, A. I. (2017). Strategi pengembangan pariwisata lokal. Jurnal Spasial, 3(d), 33-42. 
doi:10.22202/js.v31i1.1595 


Susilo, A. (2016). Kontribusi Wagf Gontor Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa 
Gontor. Islamic Economics Journal, 21), 17-35. doi:10.21111/1ej.v211.967 


Susilo, A. (2016). Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam. FALAH: Jurnal Ekonomi 
Syariah, 1(2), 193-209. doi:10.22219/jes.v1i2.3681 


Susilo, A. (2020). Identifying Factors that Affect Consumer Satisfaction of Parklatz Caf€ in 
Ponorogo City, East Java, Indonesia: An Application of Exploratory Factor 
Analysis. Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, 5), 1-14. doi:10.22219/jes.v511.11399 


Susilo, A., Rahman Abadi, M. K., Lahuri, S., & Rizal, A. (2022). Redetermining Halal Lifestyle: 
A Ouran Perspective. Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam, 7(2), 103-118. 
Retrieved from http://dx.doi.org/10.30984/tjebi.v712.2065 


Suta, P. W., & Mahagangga, I. G. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Studi 
Kasus di Ekowisata Kampoeng Kepiting Tuban, Bali). Jurnal Destinasi Pariwisata, 54), 
144-149. doi:10.24843/jdepar.2017.v05.101.p26 


Syahrantau, Gunawan, dan M. Yandrizal M. Yandrizal. "Analisis Usaha Sarang Burung Walet di 
Kelurahan Kota Tembilahan (Studi Kasus Usaha Sarang Burung Walet Pak Sutrisno)." 
Jurnal Agribisnis 7, no. 1 (2018): 74-85. 


Tursilarini, T. Y. (2020). Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Kesejahteraan 
Sosial Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Bangka. Media Informasi Penelitian 
Kesejahteraan Sosial, 441), 1-21. Retrieved from 
https://doi.org/10.31105/mipks.v4411.1973 


Wijaya, Healalluddin dan Hengki. Analisis Data Kualitatif : Suatu Tinjauan, Teori dan Praktik, 
Analisis Data Kualitatif. Makassar: Sekolah Tinggi Teologi Jaffary, 2019. 


Yunirna, Roswita, Muhammad Nur Zakariah Leo, dan Uca Sideng. "Gambaran Tingkat 
Kesejahteraan Rumah Tangga Pemilik Rumah Sarang Burung Walet di Desa Topoyo 
Kecamatan Topoyo." Jurnal Geografi UNM 2, no. 2 (2019): 162. 


Yusuf, A. M. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. East 
Jakarta: Prenada Media. 


